LAMPIRAN III : PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI 

PENGADAAN ASN TAHUN 2019 - 2020 
PEMERINTAH KAB. TULUNGAGUNG 
NOMOR : 810/ 01 /PANSELDA.TA/2020 


TATA TERTIB PESERTA PADA SAAT SELEKSI/UJIAN 

1. TATA TERTIB PESERTA 

a. Harus hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai. 

b. Harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai. 

c. Wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. 

d. Wajib dan hanya diperbolehkan membawa kartu peserta tes dan KTP atau surat 
keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditunjukkan kepada Panitia. 

e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. 

f. Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta bersepatu : 

• memakai kemeja putih tanpa corak ( polos ); 

• memakai celana panjang/rok warna hitam/gelap; 

• bagi peserta yang menggunakan jilbab, harus warna hitam polos. 

g. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan. 

h. Peserta yang terlambat dari waktu pelaksanaan ujian tidak diperkenankan pindah 
sesi ujian dan/atau masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur). 

i. Peserta dilarang membawa ke dalam ruang test: 

1) Buku-buku dan catatan lainnya. 

2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, 
bolpoint dan Pensil; 

3) Makanan dan minuman; 

4) Senjata api/tajam atau sejenisnya. 

5) Dan mengenakan benda lain yang berbahan metal / logam. 

j. Peserta di dalam ruang test dilarang : 

1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes; 

2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia ; 

3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia; 

4) Merokok dalam ruangan tes; 

5) Melakukan kegiatan/tindakan lain yang dapat mengganggu peserta lain. 

k. Peserta dilarang menggunakan komputer/Laptop selain untuk aplikasi CAT; 

l. Panitia menyediakan Pensil dan Kertas di dalam ruang ujian. 

m. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib. 












2. SANKSI 


a. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana huruf ( i ) dikenakan sanksi 
dikeluarkan dari ruangan dan dinyatakan gugur. 

b. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana huruf ( j ) dapat dikenakan 
sanksi berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dengan dibatalkan sebagai 
peserta test. 

3. LAIN-LAIN 

Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang-barang berharga pada saat ujian dan 
Panitia tidak menerima penitipan barang. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
pada tanggal : 29 Januari 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 

SEKRETARIS DAERAH 
selaku 


Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 



D*S*;8UKAJI. M.Si. 

Pembina Utama Muda 


NIP. 196401191985081003 







